04 Masalah Hati 
Artikel 


06 God's Favour 
Kesaksian 


iranya ia mencium aku dengan 
K kecupan! Karena cintamu lebih 

nikmat dari pada anggur (Kidung 
Agung 1:2). Ini adalah sebuah kalimat 
pembuka dari kitab syair yang ditulis 
Salomo dalam Kidung Agung, tentang 
gadis Sulam dan seorang gembala muda 
(1:7), pasangan yang sedang dimabuk 
asmara. 

“Cinta lebih nikmat daripada anggur” 
artinya “lebih menyenangkan daripada 
segala hal yang menyenangkan”. Tidak 
mudah mendefinisikan cinta, karena cinta 
sebenarnya bukan untuk didefinisikan, 
tapi dialami, dirasakan dan dinikmati. 
Cinta membuat kehidupan menjadi 
menyenangkan. 


MENCINTAI 

Mencintai dan dicintai menjadikan seseorang 
menjadi berharga dan dihargai. Hidupnya menjadi 
berarti. Karena itulah cinta membangkitkan 
semangat yang baru dalam diri seseorang, 
semangat untuk memberikan yang terbaik bagi 
yang dicintainya dan mengusahakan supaya yang 
dicintai tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. 

Cinta menciptakan damai sejahtera sekalipun 
di tengah gelombang yang menghantam, dan juga 
rasa aman bagi jiwa. 

Gadis Sulam (Sulamit) adalah seorang gadis 
yang cantik. Dan seorang raja yang berkuasa, 
terpesona dengan kecantikannya, serta 
mengingininya. 

Sebenarnya hal itu bisa disyukuri sebagai 

berkat, karena dengan menjadi istri Salomo, 
maka derajat sosialnya berubah, dari rakyat 
biasa menjadi istri Raja. Tapi situasi ini 
menjadi seperti bencana bagi gadis Sulam 
itu, karena hatinya telah tertambat 
kepada seorang pria dari kalangan 
rakyat jelata. Dia tidak bisa melupakan 
si gembala muda itu, dan tidak bisa 
memalingkan hatinya kepada yang lain. 
Sebenarnya gadis sulam itu masih 
bisa membuat pilihan, karena dia belum 
terikat pernikahan dengan si gembala 
muda. Tapi di sinilah kekuatan dari cinta 
dinyatakan: 
“Tariklah aku di belakangmu, marilah kita 
cepat-cepat pergi! Sang raja telah membawa aku 
ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak- 
sorai dan bergembira karena engkau, kami akan 
memuji cintamu lebih dari pada anggur! Layaklah 
mereka cinta kepadamu!” (ayat 4). 


BERKORBAN 

Sekalipun Raja Salomo dengan segala 
kemegahannya dan kekuasaannya, telah 
membawanya, si gadis Sulam itu tetap ingin 
pergi dan bersama sang kekasih. Tentunya ada 
resiko yang akan dia tanggung. Bisa saja Salomo 
marah dan merasa direndahkan, sehingga alih- 
alih menjadi istri Salomo, si gadis Sulam bisa 
saja dihukum mati. Tapi rupanya kekuatan cinta 
membuat si gadis dan gembala muda tidak 
mempedulikan resiko itu. 


PENGORBANAN ALLAH 
MENYATAKAN BAHWA 
KITA ORANG-ORANG YANG 
MENJADI OBYEK KASIH 
ALLAH, DAN BERHARGA DI 
MATA TUHAN. 


Memang sifat dasar dari cinta adalah 
berkorban, karena bagi orang yang hatinya penuh 
cinta, akan memandang orang yang dicintainya, 
lebih utama dari dirinya sendiri. 

Kesaksian rasul Yohanes bahwa Allah adalah 
Kasih, bukanlah sebuah pernyataan kosong (I 
Yohanes 4:8). Yohanes 3:16 mengatakan, “Karena 
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 
la telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal”. 


Pengorbanan Allah menyatakan bahwa kita 
orang-orang yang menjadi obyek kasih Allah, dan 
berharga di mata Tuhan. Itulah sifat alami dari 
KASIH, yaitu berkorban bagi yang dikasihi. 

Daud sadar akan kasih Allah kepadanya, 
karena itu Daud bersaksi bahwa “pada Allah 
saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah 
harapanku” (Mazmur 62:6), “Hanya Dialah gunung 
batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku 
tidak akan goyah” (Mazmur 62:7), “Pada Allah 
ada keselamatanku dan kemuliaanku: gunung 
batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah 
Allah” (Mazmur 62:8). “Percayalah kepada-Nya 
setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di 
hadapan-Nya: Allah ialah tempat perlindungan 
kita” (Mazmur 62:9). 

Sehingga tantangan dan badai kehidupan tidak 
menggoyahkannya, karena kasih Allah membuat 
dia diselimuti dengan damai sejahtera dan 
keamanan. Tuhan yang mengasihinya adalah Allah 
yang setia. 

Demikian juga dengan kita, milikilah rasa aman 
dengan Allah yang mengasihi kita, yaitu dengan 
tidak meragukan kasih-Nya, dan percayalah bahwa 
Dia memandang kita berharga di mata-Nya. (Pdt. 
Samuel Handoko) 


i awal dekade 1970-an di Ghana, 

terpampang sebuah poster 

berjudul “The Heart of Man” (Hati 
Manusia) di banyak dinding dan papan 
pengumuman layanan masyarakat. Di salah 
satu gambarnya, ada berbagai jenis reptil— 
simbol dari segalanya yang buruk dan 
tercela—memenuhi lukisan berbentuk hati 
dengan gambar kepala seorang pria yang 
sangat tidak bahagia di atasnya. Sementara 
itu, di gambar yang lain, terlukis hati yang 
bersih dan teduh dan di atasnya ada lukisan 
kepala seorang pria yang bahagia. Di 
bawah kedua gambar hati itu ada tulisan: 
“Bagaimana keadaan hatimu?” 

Pendeta Rick Warren berkata, 
“Ketaatan dan sikap keras kepala adalah 
dua sisi dari koin yang sama. Ketaatan 
akan membawa sukacita, tetapi sikap keras 
kepala membuat kita sengsara.” 


TELAH DIBUKA | 


Alir 


IBADAH SPESIAL 


DOA 


KETURUNAN 


Minggu 

24 Februari 2019 

Ibadah Umum 1-3 

(pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB) 


SIB onventional Hall- 


Jl. Beabong 20- 30 n Surabaya 


"Jemaat satelit bisa mengikuti 
via live streaming 


Doa FAJAR @ @ 
Pengusaha 


Pk. 05.00-06.00 WIB 


Se Na Tayangan Ulang Before 30 Show 
an sana Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 
arvell City Complex GMS Pusat Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 

ea 16.00, 20.00, 23.00 WIB 

@ An panai www.mstv.tv 
www.mstv.tv 

Tayangan Ulang 

Ibadah Minggu I @ 

GMS Pusat za an 

Pk. 08.00, 11.00, ana 2 awar Sharon 

20.00, 23.00 WIB Hidup Kadus Women 
Pk. 02.00, 05.00, Pk10.00 WIB 

www.mstv.tv 10. 
14.00, Mana Lt. 13, Vision Building, 
MALN H -. 5 Marvell City Complex 

aj Pdt. Leonardo Sjiamsuri Pdt. Edwin Yahya 

“Dipimpin Roh” 

Recorded at Pk. 02.00, 05.00, 
MSTV.TV 14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


DOA FAJAR UMUM 


INTIMACY WITH 


Bagi jemaat GMS Surabaya, yang membutuhkan 
pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 


bit ai Divisi Kunjungan dengan Bp. Itok 
1 Bujidng It 1 di 031-6000 7000 ext. 1116 


lay, 5-7 AM 


jary Hal 


di City Complex 


PAS ta 


. @ &- @- 

Doa FAJAR 
@ @ Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 
Tayangan ulang Tayangan ulang Vision Building lantai 1, Sunday Services 
Ibadah Minggu III Ibadah Minggu IV Marvel City Complex Pk. 07.00, Pk. 10.00, 
GMS Pusat GMS Pusat Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, SIBEC Conv. Hall-ITC 
20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB Jl. Gembong 20-30, Sby 
www.mstv.tv www.mstv.tv Before 30 English & 

Before 30 Indonesia : 

pk. 08.00, 11.00 WIB EagleKidz 
@ @ Bata jadwal lihat di hal. 11 
“Bersama Tuhan” “ ” 
Pk. 02.00, 05.00, alan mna Let dah 

Sea Army of God 

www.mstv.tv ..— www.mstv.tv Pa es 
Pdt. Leonardo Sjiamsuri bgt. Leonardo Sjiamsuri pk16.00 WIB Army of God 


Youth Service 


Jl.Gembong 20:30,Sby | siBEC Conv. Hall-ITC 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 


Jl. Gembong 20-30, Sby 


Ps. Isaac Albert Pro-M Revolution 


“Perfect Companion” 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Isaac Albert 

“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


P Redaksi Voice 
| Vision Building It. 6, 


Marvali City Complex, 
JL. Raya Ngagel 123, Surabaya 
Telp: 031-60007000 i i diai 

fax 031-5322452 Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
atau 
amall ke agung.pgms.or.id 


dengan langsung mengunduhnya 


2 , . lewat scan OR Code / link: 
me — redaksi Voice berhak | 
menyeleksi dan menyunting mawarsharon.com/voice/latest 


setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


DOA FAJAR 


(Oa EREJA MAWAR SHARON 


PCONNEeT 


ME 


Nama Dawan MP) 
Umur Pemesanan th 

Status : Menikah / Belum menikah 

Alamat lengkap 


ap PAP makam 


Connect Group yang 


diinginkan berdasarkan: 
(beri tanda X) 


O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
/ Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


O Dekat rumah 
O Pengusaha / Wiraswasta 


DO Lin 


(Hobby, Jenis pekerjaan) 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


6S 


Cone pronp 


MELAWAN TUHAN 

Pada Ayub 9:4 tertulis, “Allah itu bijak dan 
kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia, dan 
tetap selamat?” 

Allah disebut “bijak” (bhs. Ibrani: chakam) 
yang artinya bijaksana, berhikmat, ahli, pintar, arif, 
cekatan, berilmu, cerdik. Dan “kuat” (bhs. Ibrani: 
ammiyts) yang artinya: kuat, berani perkasa. 

Kata “berkeras” (bhs. Ibrani: gashah) yang 
artinya sukar, menegarkan, memberatkan, bengis, 
susah, lebih pedas, membuat keras kepala, tegar 
menolak. 

Dan kata “selamat” (bhs. Ibrani:shalam) 
artinya: hidup dalam ikatan perdamaian, 
mendapat upah dan ganti rugi, mendapat 
pemulihan, menjadi utuh. 

Dari ayat ini, kita belajar bahwa TUHAN itu 
bijak dan kuat. 

Siapapun yang menjadi sukar diproses, 
menegarkan, memberatkan, bengis, susah, pedas, 
keras kepala, tegar menolak, galak, kasar, tidak 
akan pernah menikmati hidup dalam perdamaian, 
tidak mendapat upah dan ganti rugi, tidak 
mendapat pemulihan, serta tidak bisa menjadi 
manusia yang utuh. 

Betapa berbahayanya apabila kita berkeras 
hati melawan Tuhan. Tidak akan pernah ada 
keuntungan dalam kehidupan kita. 

Namun, jika kita rela diproses oleh Tuhan, 
maka kita akan menemukan semua hal luar 
biasa dalam kehidupan, seperti: tinggal dalam 
kedamaian, mendapat upah/ganti rugi atas 
kerelaan kita, mendapat pemulihan, dan menjadi 
manusia yang utuh. 


KERAS 

Sifat gigih memang diperlukan dalam hidup 
ini, terutama ketika sifat itu berakar di dalam iman 
kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama 
(Ruth 1:16,18). Tetapi sifat keras yang berasal 
dari kesombongan, harus kita singkirkan. Keras 
hati karena kesombongan tidak akan membawa 
kebahagiaan dalam hidup kita. 

Jika jiwa yang memberontak telah membuat 
kita menolak untuk menaati Allah, sudah saatnya 
hati kita berubah. 

Perubahan itu dapat dimulai cukup dengan 
satu keputusan, yakni dengan memilih untuk 
dikuasai Roh Kudus (Rm.8:13). Mungkin itu berarti 
Anda harus berani berkata tidak pada hal-hal 
tertentu dalam hidup Anda. Tidak lagi bergosip, 
tidak lagi serakah, atau tidak lagi iri hati. Jika Anda 
mengenal Yesus, Anda tidak lagi menjadi hamba 
dosa. Anda bisa memilih untuk berubah, dan 
dengan pertolongan Allah, revolusi diri Anda dapat 
dimulai hari ini. 

Menolak kebenaran menjadikan orang keras, 
menyambutnya melembutkan hati. Kembalilah 
kepada Tuhan, Dia itu murah hati dan berbelas 
kasihan. Maka anda akan bisa tersenyum kembali 
serta bersukacita. ag/ 


Betapa berbahayanya 
apabila kita berkeras 
hati melawan Tuhan. 


Tidak akan pernah ada 


keuntungan dalam 


kehidupan kita. 


ami menikah Oktober 2015 lalu. Dan 
K sejak awal kami tidak pernah menunda 
kehamilan. Beberapa bulan berlalu tanpa 
ada tanda kehadiran sang buah hati. 

Tahun 2016, GMS Jogyakarta mengadakan 
“Iive streaming” ibadah khusus doa keturunan 
oleh Pdt. Jusuf Soetanto dari GMS Surabaya. 
Seingat saya, ini kali pertama diadakan di 
Jogjakarta. 

Saat itu kami belum tergerak untuk didoakan, 
karena kami merasa belum perlu didoakan, 
mengingat usia pernikahan kami masih baru. 

Kami tetap menunggu dan tidak ada hasil. 
Akhirnya kami mencoba untuk periksa ke dokter 
dan Laboratorium. Hasilnya, kami berdua ada 
kendala, di sisi pria mengalami Asthenospermi dan 
istri ada kendala di saluran tuba, dan ukuran sel 
telur yang kecil. Hasil tersebut sama sekali di luar 
pikiran kami. 

Dokter menyarankan agar kami mengikuti 
program tertentu, tapi kami urungkan, karena 
biaya yang cukup mahal. Akhirnya kami coba 
untuk terapi madu herbal, tapi juga tidak 
membuahkan hasil. 

Akhirnya kami belajar berserah kepada Tuhan. 
Kami percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat 
seturut kehendak dan waktu-Nya. 

Tahun 2017 di Jogjakarta diadakan lagi live 
streaming doa keturunan. Kali ini kami tidak 

mau ketinggalan, dan langsung maju untuk 

didoakan. 
Puji Tuhan, Desember 2017 istri saya 
positif hamil. Dan pada 6 Agustus 2018 
telah lahir putra pertama kami dan 
kami beri nama Favour Imanuel 
Pramono. Puji Tuhan! 

Percaya dan selalu berharap 
pada TUHAN, bahwa DIA tidak 
akan mengecewakan, karena 

Tuhan tahu kapan waktu yang 
terbaik buat kita. Tuhan Yesus 
memberkati. (Johan Pramono, 
Jemaat GMS Jogjakarta) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

@ @gmschurch 


Iilsersia mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI: 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 

Ibadah Umum # Anak III II: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 
Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum # Pro-M « Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 
Ibadah Umum II : 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja, Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


H4 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
badah Pelajar t Pemuda 
badah Umum « Anak I 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
badah Anak Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


Pk. 13.00 WITA 


GMS Pontianak 


Fax (0561) 6711634 
GMS Palangka Raya 


. Tjili 
CP : 0812-9228-6558 ( 
GMS Ambon 

badah Umum # Anak 
badah Pemuda 


Dekai 


elp. (0911)3831477 


el/Fax.0931-21487 


badah Pelajar - Pemud 


ejaksaan Negeri Maso) 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 


badah Umum (Ruang Barito It.5) Pk 10.00 WIB 
badah Eaglekidz (R. Kahayan It.5) Pk 10.00 WIB 
Hotel Grand Global, Palangka Raya 

Riwut km 1 no.9. Palangka Raya 


Maureen) 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 


GMS Masohi 
badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 


a Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 


hi Telp: 0914-22790 


CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 


RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum 1 II III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 

GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III INI: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

Ibadah Umum Pk.10.00 
Ibadah Umum Pk.16.00 
Ibadah Anak (It.1) Pk.10.00 


Jl. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax:0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


